
MASA PENGENALAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER (MP2K) 
SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK 
Jalan Otto Iskandardinata 64C, Jakarta Timur 13330 
Homepage : http ://www.stis.ac.id/mp2k 
Email: mp2k@stis.ac.id 



rcgigjjg 



KETENTUAN TUGAS PRA MP2K 2017 


Tugas dibuat secara individu dan dikumpulkan saat hari pertama MP2K 2017. 

■ CV 
Ketentuan: 

1. CV dibuat dalam bahasa Inggris 

2. Disertai foto terbaru dengan ukuran 3x4 yang ditempel di pojok kiri atas halaman pertama 

3. Setidaknya harus memuat: 
o Biodata diri 

o Riwayat pendidikan 
o Pengalaman berorganisasi dan kepanitiaan 
o Prestasi 

■ Gambar dan deskripsi diri 

1. Gambar dibuat di kertas HVS A4 

2. Disertai deskripsi diri (kelebihan, kekurangan, dan lain-lain) di bagian belakang kertas 

3. Deskripsi ditulis tangan 

■ Essay: Alasan dan Perjuanganku Menuju STIS 
Ketentuan: 

1. Berisi kisah inspiratif alasan dan perjuangan menuju STIS 

2. Harus memuat motivasi mendaftar STIS dan dari mana mendapatkan informasi tentang 
STIS pertama kali 

3. Konsekuensi yang akan dihadapi ketika sudah menjadi mahasiswa STIS 

4. Essay ditulis tangan di kertas polio bergaris 

5. Panjang essay minimal satu halaman polio bergaris 

6. Diberi identitas di sudut kiri atas halaman pertama (nama lengkap mahasiswa/i baru dan 
nomor registrasi**) 

■ Menghafal visi & misi STIS, dan Tridarma Perguruan Tinggi 

(tercantum di website STIS dan buku panduan MP2K) 

■ Makalah 
Ketentuan: 







MASA PENGENALAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER (MP2K) 
SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK 
Jalan Otto Iskandardinata 64C, Jakarta Timur 13330 
Homepage : http ://www.stis.ac.id/mp2k 
Email: mp2k@stis.ac.id 






1. Tema: Analisis deskriptif data statistik daerah asal masing-masing yang dapat diperoleh 
melalui situs atau kantor BPS setempat 

2. Jumlah halaman minimal 8 (delapan) halaman dan maksimal 15 (lima belas) halaman (tidak 
termasuk halaman judul dan lampiran) 

3. Makalah dicetak dan dijilid dengan kertas buffalo berwarna biru (belakang) dan mika putih 
(depan) 

4. Struktur penulisan terlampir 

■ Menghafal lagu 

(lagu ada di buku panduan MP2K T.A 2017/2018) 






